Laporan Kelas GNU/Linux 8 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Laporan 1 — Free Software di Microsoft Windows 


Isilah laporan berikut dengan program LibreOffice Writer! 
Pastikan Anda catat semua pelajaran sehingga tidak tertinggal sedikit pun. 


Nama: Muhammad Dimas Akbar 

Distro: Kubuntu 22.04 LTS 

Provinsi: Jawa Barat 

Tanggal: 21-25 Agustus 2023 

Pertemuan berapa: Pra Pertemuan 1 — Pra Pertemuan 2 
Pengajar: Ade Malsasa Akbar 


Laporan Kelas GNU/Linux : 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Daftar Isi 


Gunakan menu Insert 5 Table of Contents untuk membuat daftar isi! 


PAPGTAN LL» oo o22e1 senam atm ena sunan ebanems mem besmmsbsa amalan ata en amanda 1 
Cara Menulis Lap Oa aan bl na ana esa Ra Dan Nan 2 
Aura: Penulisan kanak Daan Dan aan 2 
Care Membuat PD Ba an oa su Sana 2 
Perbandingan POS.» woo.isewaesisenaaa eng asma nak 2 
Dea Beo aa An RAR mui na EN 4 
aa an PN Dn ANA 5 
Pelajaran Ie ab ak ea asam alan mi maka SAS una bae An RE AKUR BOR HR 5 
Pelajaran Deosessnn0sn025anunyawsnsawavanasunsastngawant sae nunagatasawenasannbitawe MANA SMAN ANRI NNaMAMAN GEMA DAB SAB AB abES Ban 5 
Pelajaran Aek nia ena oaa Mena aan NAN KENA AI 5 
Ba an ND Pn 5 
SN an na an Tn an nan 6 
Na Ga an Pen Pn Pan aa aa PA PEN Ia TN 6 
Sumber Referensi kn saman an ka em bsa aa ab asasi saman an takan 6 


Laporan Kelas GNU/Linux 
Kursus Komputer Teknoplasma 
https://t.me/teknoplasma | 


kursusteknoplasma.wordpress.com 


AAU 


Pelajaran 1 — Poster dan Ardour 


Isilah tabel-tabel berikut dengan gambar skrinsot yang Anda pelajari! 
Tulislah keterangan dan catatan di bawah setiap gambar. Tambah atau kurangi baris baru 


apabila dibutuhkan. Lihat contoh. 


1 


. 
: 
4.) 
N 
- 
GUNAKAN GUNAKAN GUNAKAN 


GIMP LIBREOFFICE Ngesti 


DARIPADA 


DARIPADA DARIPADA Dj 
ADOBE PHOTOSHOP CORELDRAW PAGEMAKER 


Oo A 


GUNAKAN 


BLENDER 


GUNAKAN 


FREECAD 


GUNAKAN 


TELEGRAM 


GUNAKAN 


DARIPADA DARIPADA 
AUTOCAD WHATSAPP 


Ot 


DARIPADA DARIPADA 
3D STUDIO MAX PREMIERE 


GUNAKAN 
THUNDERBIRD 


GUNAKAN 
T 


GUNAKAN 
C 


DARIPADA DARIPADA DARIPADA DARIPADA 
GOOGLE CHROME OUTLOOK MICROSOFT FRAMEWORKS WINDOWS MEDIA PLAYER 


(contoh gambar dari Kelas GNU/Linux) 


(contoh) Keterangan: poster ini dinamakan 
poster pendidikan komputer dengan tujuan 
mengajarkan perangkat lunak bebas di 
sekolah, universitas, pondok pesantren dan 
semua tempat lainnya. 


Keterangan: Ardour, pengganti Avid Pro 
Tools dan Presonus Studio One untuk audio 
mixing dan mastering 


Pelajaran 2 — Audacity dan Blender 


Laporan Kelas GNU/Linux - 
Kursus Komputer Teknoplasma A@ P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Keterangan: Audacity, pengganti Adobe |Keterangan: Blender, pengganti 3D Studio 
Audition untuk program video editing Max, ZBrush dan Autodesk Maya untuk 
modeling dan animasi 3-Dimensi 


Pelajaran 3 - BlenderBIM dan Clementine 


Keterangan: BlenderBIM, pengganti | Keterangan: Clementine, pengganti 
Autodesk Revit untuk modeling arsitektur Winamp untuk memutar musik dan audio 


Pelajaran 4 — Geany s/d Zotero 


Laporan Kelas GNU/Linux 
Kursus Komputer Teknoplasma 
https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Hem 
@mm 
Asa 
2 ma 
0m 

De 


Laporan Kelas GNU/Linux 


Kursus Komputer Teknoplasma 


https://t.me/teknoplasma | 


kursusteknoplasma.wordpress.com 


AAU 


Keterangan: Geany, 
pengganti Microsoft Visual 
Studio untuk IDE 
pemrograman 


Keterangan: GIMP, 
pengganti Adobe Photoshop 
untuk keperluan edit foto 


Keterangan: HTTPS 
Everywhere, untuk 
keamanan berselancar 
internet 


Keterangan: Inkscape, 
pengganti Corel DRAW dan 
Adobe Illustrator — untuk 
ilustrasi vektor dan desain 
grafis 


Keterangan: Invidious, front- 
end untuk menonton video 
Youtube dengan tambahan 
privasi 


Keterangan: kdenlive, 
pengganti Adobe AfterEffects 
dan MAGIX Vegas Pro untuk 
keperluan produksi edit 
video 


»m 


KeepassXC, 
LastPass 


pengganti 
untuk 


KICAD, pengganti Autodesk 
AutoCAD untuk keperluan 


Krita, pengganti Paint Tool 
SAI dan Clip Studio Paint 
untuk ilustrasi digital 


penyimpanan password 


: 
: 
| 
: 
| 
: 


LibreOffice Base, pengganti 
Microsoft Access untuk 
membuat database 


drafting dan blueprint 


LibreOffice Calc, pengganti 


Microsoft Excel untuk 


keperluan akuntansi 


(: 


|| Click to add Title | 


F 
- 
& 


LibreOffice Impress, 
pengganti Microsoft 
PowerPoint untuk keperluan 
presentasi 


Laporan Kelas GNU/Linux 


Kursus Komputer Teknoplasma SIA P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


LibreOffice Writer, pengganti |LMMS, pengganti FL Studio | Mailo, pengganti Gmail dan 
Microsoft Word untuk|dan Ableton Live untuk|Yahoo Mail sebagai layanan 
keperluan pengetikan | produksi musik e-mail 

dokumen 


Mozilla Firefox, pengganti | Mozilla Thunderbird,(OBS Studio, pengganti 
Microsoft Edge dan Google (pengganti Microsoft Outlook (Bandicam dan Hypercam 
Chrome untuk web browser |untuk e-mail client untuk keperluan screen 


recording 


OpenShot, penggantti Adobe |Peazip, pengganti WinRAR | Persepolis, pengganti 
Premiere dan Windows (dan WinZip untuk membuka (Internet Download Manager 
Movie Maker untuk | dan ekstrak arsip rar dan zip (untuk manajer download file 


pengeditan video 


Laporan Kelas GNU/Linux 


Kursus Komputer Teknoplasma 


https://t.me/teknoplasma | 


kursusteknoplasma.wordpress.com 


YOUR 


Scribus, pengganti Adobe 
InDesign untuk membuat 


layout majalah, koran, buku, 
poster dsb. 


a 
-N 

| 

2 


1 
| 
Io 
') 
8 
1) 


trit 


c0990| gassavi! | 


Simulide, pengganti Multisim 
untuk program simulasi 


SumatraPDF, pengganti 
Adobe Acrobat Reader untuk 
membaca dokumen pdf 


e 

@ 

4 

cb 

P- a:- 
Synfig, pengganti Adobe | Telegram, pengganti | Transmission, pengganti 
Animate untuk membuat|( Whatsapp dan LINE untuk uTorrent untuk mengunduh 
animasi digital 2-dimensi keperluan chat dan |file torrent 

messenger 

kubuntus PEREN ma - Maan : ' 


Alternative downloads 


Welcome to UNetbootin, the Universal Netboot Installer. Usage: 


1. Select a distribution and version to download from the list above, or 
manually specify files to load below. 


2. Select an installation type, and press OK to begin installing. 


Aa 


a “G 
- BN AE | a:. 
Ublock Origin,  memblokir| Unetbootin, pembuat media | VLC Media Player, 
iklan intrusif dan cross-|instalasi USB pengganti Windows Media 


platform tracker 


Player untuk memutar video 


Laporan Kelas GNU/Linux 8 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


(AAA wat yan you haw aadc 


Zotero, pengganti Mendeley 
untuk pengutipan otomatis 


Pelajaran 5 - Langkah-langkah Instalasi Kubuntu GNUJ/Linux 


Anda boleh menuliskan apa yang sudah dipelajari berupa seperti panduan langkah- 
demi-langkah berikut tanpa gambar. Contoh ini berguna untuk mencatat tahapan 
instalasi OS atau tahapan melakukan sesuatu agar Anda tidak lupa. 


Langkah-langkah untuk melakukan instalasi Kubuntu 22.04.3 LTS pada ASUS K42F 
adalah: 
« Langkah 1, kunjungi www.kubuntu.org 
« Langkah 2, membaca halaman download 
« Langkah 3, klik tautan versi 22.04.3 LTS untuk mengunduhnya 
« Langkah 4, unduh Kubuntu dan tunggu sampai selesai 
« Langkah 5, Kubuntu berhasil terunduh dengan file bernama kubuntu.22.04.3- 
desktop-amd64.iso 
« Langkah 6, tancapkan flashdisk kosong Sandisk kapasitas 8 GB, lalu jalankan 
Unetbootin 
“« Langkah 7, klik tombol J...J 5 pilih kubuntu.22.04.3-desktop-amd64.iso dari folder 
penyimpanan 5 OK 
« Langkah 8, Pilih drive yang mengarah ke flash disk kosong tersebut (tertulis “USB 
Drive”), misalnya Drive (H:) 
“« Langkah 9, Klik OK, lalu tunggu proses instalasi sampai selesai 
« Langkah 10, Proses selesai dan flash disk kecil sudah bootable siap untuk 
menginstal Kubuntu 
« Langkah 11, matikan komputernya 


Laporan Kelas GNU/Linux 


Cas & 
Kursus Komputer Teknoplasma A P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


« Langkah 12, nyalakan komputernya, tunggu ketika splash screen (logo ASUS) 
muncul, lalu pada saat itu juga tekan F2 


s« Langkah 13, anda akan masuk di BIOS (Aptio Setup Utility) 


o Setup Utility - Copyright (Cc) 


K OT 

1980 

202c1a0001 

4096 MB (DDR3:1067 MHz) 


ITue 429/20231 
(12:58:59) 


Administrator 


| 7 
tt: Select Screi 
Select Item 


10 


Laporan Kelas GNU/Linux 


N 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Langkah 14, tekan tombol » di keyboard hingga menu 'Save and Exit, arahkan 
pilihan ke menu Boot Override, pilih “SanDisk' 


F1o: Save ESC: 


“« Langkah 15, Kubuntu akan booting dan menampilkan TRY atau INSTALL 

“ Langkah 16, pilih TRY karena kita akan melakukan pengujian perangkat keras 
sebelum instalasi 

« Langkah 17, hasil pemeriksaan sebagai berikut 


a. Wifi "OK 
b. Internet: OK 
c. GPU : OK 


d. Sound : OK 
e. Bluetooth : OK 


f. HDD :OK 
“ Langkah 18, tancapkan flash disk Sandisk berkapasitas 32GB sebagai media dual 
boot 


« Langkah 19, pada Desktop, klik ganda ikon Install Kubuntu 
“ Langkah 20, jendela install Kubuntu (disebut Calamares) dan Kubuntu siap dinstal 
ke komputer 


Langkah instalasi sebagai berikut: 
“ pilih bahasa English dan klik Continue 
“ pilih 1 don't want to connect ...' dan klik Continue 
“ pilih pilihan "Manual 


11 


Laporan Kelas GNU/Linux 


N 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


“ klik New Partition Table, dengan pemartisian sebagai berikut 


a. pilih /dev/sdc di bagian “Device' 
b. partisi pertama, 300MB, type FAT32', dengan mount point /boot/efi 
C. partisi kedua, 1000MB, use as 'swap area' 
d. partisi root, sisa kapasitas, type “ext2' dengan mount point garis miring (/) 
e. untuk “Boot Loader pilih /dev /sdc 
“ Klik install now 
». Membaca baik-baik rangkuman instalasi yang diperlihatkan, lalu klik CONTINUE 
« Pada peta dunia, pilih Asia/Jakarta, lalu klik Continue 
. memberi username dan password, centang pilihan Login Automatically, lalu 
Continue 
“ menunggu instalasi hingga selesai 
. Setelah selesai, “Installation Complete' akan muncul 
“ klik tombol Restart Now 
»« Layar menampilkan pesan Please remove the installation medium and press 
Enter 
“« Cabut flash disk 8GB 
« Komputer restart 
“« Komputer booting Kubuntu dari flashdisk 32GB 


Pelajaran 6 — Pengertian Perangkat Lunak Bebas 


Perangkat Lunak Bebas Merdeka 

Perangkat lunak bebas merdeka (free software) merupakan perangkat lunak yang 
kendalinya dipegang 100Y6 oleh pengguna perangkat lunak tersebut. Hal ini dikarenakan 
perangkat lunak merdeka menunaikan keseluruhan dari empat hak pengguna, yaitu untuk 
sepenuhnya menjalankan, mempelajari kode sumber dan mengubahnya, dan 
mendistribusikan salinan kode sumber dengan maupun tanpa perubahan. 

Dalam ranah pendidikan, penggunaan perangkat lunak bebas merdeka dalam 
kegiatan belajar siswa/i sangat luwes (fleksibel) karena dapat mendorong dan menjawab 
keingintahuan murid mengenai bagaimana sesuatu bekerja, terutama software dan 
hardware. Sifat perangkat lunak bebas merdeka yang modular dan customizable (karena 
kode sumber yang terbuka dan dapat diubah-ubah) mendorong kreativitas pengguna 
untuk menyesuaikan bagaimana cara perangkat lunak tersebut bisa disesuaikan dengan 
keperluan, kebutuhan, dalam kegiatan apapun , bahkan bisa disesuaikan dengan selera 
dan gaya pribadi masing-masing tanpa halangan. Hal-hal ini sangat berguna untuk 
mendorong kecerdasan dan kemandirian para penggunanya. 


12 


Laporan Kelas GNU/Linux 


N 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Terdapat kesalah pahaman dan salah kaprah di masyarakat bahwa perangkat lunak 
sering diartikan sebagai perangkat lunak yang harus gratis dan tidak boleh 
diperjualbelikan, padahal: 

a) Perangkat lunak bebas merdeka boleh diperjualbelikan agar dapat membuka 
lapangan kerja yang halal dan perangkat-perangkat lunak tersebut dapat digunakan 
untuk mencari nafkah. Kelonggaran ini sangat membantu bagi masyarakat yang 
tinggal di daerah yang sulit akses internet. 

Donasi kepada komunitas dan para pengembang perangkat lunak bebas merdeka 

itu penting, mengingat perangkat lunak bebas merdeka dan dokumentasinya 

sangat bermanfaat dan diperlukan oleh masyarakat. Tanpa donasi, 
pengembangannya mati dan hal ini merugikan semua pihak. Dengan donasi, 
pengembangan terus hidup dan tumbuh. 

c) Jika b) dikaitkan dengan a), hasil keuntungan jual beli perangkat lunak merdeka 
dapat digunakan untuk menjaga pengembangan perangkat lunak bebas merdeka 
untuk terus hidup dan tumbuh: 

(1) membuka lapangan kerja, 

(2) Untuk biaya pengembangan perangkat lunak bebas merdeka, 

(3) Untuk biaya sosialisasi perangkat lunak bebas merdeka, 

(4) Untuk biaya fasilitas (server, domain, repo, dll.) 

(5) Untuk menghidupi komunitas 

(6) Untuk menyumbang ke komunitas-komunitas lain 


b 


“ 


Pelajaran 7 — Merk laptop dan printer untuk GNU/Linux 


Perangkat Keras Untuk GNUJ/Linux 
Memaksakan laptop atau printer yang aslinya dibuat untuk Microsoft Windows dan 
Apple Macintosh supaya bekerja untuk GNU/Linux, dan hal ini adalah kesalah pahaman. 
Yang benar, sebelum menggunakan GNU, harus anda cari merk laptop dan printer yang 
kompatibel (jangan sembarangan memilih). 


1. Apa saja perangkat keras (hardware) yang kompatibel untuk 
GNUJ/Linux? 
Untuk mengetahui apa saja perangkat keras yang dapat bekerja dengan baik 


dengan GNU/Linux, anda dapat memeriksanya di : 
a) Untuk distribusi GNU/Linux yang bersifat open source (perangkat lunak terbuka) 


(1) https://linux-hardware.org/, berisi database hardware yang sudah diuji untuk 
berjalan dengan GNU/Linux 


Is 


Laporan Kelas GNU/Linux 


3 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


@ computers — Abrowser Private Browsing 


#R) Computers 
& G linux-hardware.org 
79 Hardware for Linux About Probes Trends Find Computer Find Parts 
Find Computer (205878) 
Oa mpute rdware sp » Trends pass k 
Mfg. Year: All (205878) (EF inventory 10 @ 


Type: Al (205878) - 
Vendor: All (205878) | 5 


Pages: 1 23... 4118 


Hwid Type Vendor / Model Identity Probes Ve n d Ors Items 


on chart: 
5 
bter && / 
7A3AB » notebook 
AANG Others (37.096) 
Gigabyte . 
(7.394) 
16716 / 
CACFF » notebook 3 Xyg ta 
(1184) 
ASUSTek 
16216-BM-27268 / Hewlett-Pack: 17-70) 
(12.996) 


Z97M GAMING 
4793D » desktop 14655. BV-17198 


(MS-7919) 


(2) https://www.openprinting.org/printers, berisi database mengenai printer yang 
bekerja dibawah GNU/Linux. Carilah printer dengan rating tiga pinguin untuk 


printer yang bekerja dengan sempurna (perfectly) dengan distribusi 
GNU/Linux. 


(@ Printers by Manufacturer | OpenPrinting - The Linux Foundation — Abrowser Private Browsing 


#b Printers by Manufacturer| Oper X Hi OpenPri 


2NSIc o8 ar 
Open Printing 


OpenPrinting ' NewsandEvents PProjects Downloads Driverless Database Printers Drivers ContactUs  Donations 


| 


Epson 


Pertectiy 9 44 


1430 Series 

1500 Series 
ActionLaser 1100 
ActionLaser II 
ActionPrinter 3250 
AcuLaser C3900 
AL-2600 


AL-C8500 


38 F$ 4 «) 0520 PE 


b) Untuk distribusi GNU/Linux yang bersifat free software (perangkat lunak bebas 
merdeka) : 


14 


Laporan Kelas GNU/Linux 


“ 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 
https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


https://h-node.org/, database perangkat yang pernah diuji-coba menggunakan 


perangkat lunak bebas merdeka, carilah perangkat dengan compatibility A- 
platinum untuk perangkat yang bekerja sempurna. 


@ hardware - h-node.org — Abrowser Private Brow: 


IBI hardware - h-node.org x BD 


PAR OB : 
h-node 


Home Hardware Issues Search Download Help Wiki FAO 


Home » Hardware 


dl Notebooks, netbooks, tablet PC Wifi cards 
“adl Video cards disss Printers and multifunction 
hk tA 
puma Scanners 3G cards 
— 2 
Sound cards @) Wwebcams 
Po. password 
@ Bluetooth devices im TMIVIdeo/FM acguisition cards login 
mana create new account 
reguest new password 
23 Fingerprint readers - Ethernet cards 
AD. 
Ll SD card readers B8 1 Modems and ADSL cards 


Mownload tne/datahase 


2. Apa saja vendor yang menyediakan laptop dan komputer yang pre- 
installed dengan GNU/Linux? 


c) https://linuxpreloaded.com/ menyediakan daftar vendor yang menyediakan 
laptop dan komputer yang sudah pre-installed dengan GNU/Linux 


15 


Laporan Kelas GNU/Linux 


N 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


@ A curated list of linux laptop and desktop vendors — Abrowser 


IE Acuratedistoflinuxlaptop ar X | SY Add-ons Manager X 98 hwesome Screenshot Plus | TX -- “ 


- Cc OAm nuxpreloaded.com Soe. Yg 8 2 3 -— 


7“. 


Linux Preloaded 


d) System76 (Amerika Serikat) https://system76.com/ 

e) Purism (Amerika Serikat) https://puri.sm/ 

f) Juno Computers (Britania Raya) https://junocomputers.com/ 

g) Kubuntu Focus (Amerika Serikat) https://kfocus.org/ 

h) MALIBAL (Amerika Serikat) https://www.malibal.com/ 

i)  ThinkPenguin (Amerika Serikat) https://www.thinkpenguin.com/ 
)) Entroware (Britania Raya) https://www.entroware.com/ 


k) StarLabs (Britania Raya) https://earth.starlabs.systems/ 
)  Tuxedo Computers (Jerman) https://www.tuxedocomputers.com/ 
m) Slimbook (Spanyol) https://slimbook.es/en/ 
n) Pine64 (Hongkong) https://www.pine64.org 
O) untuk perangkat lunak yang kompatibel dengan free software: 
(1) Respect Your Freedom memiliki endorsement hardware yang 1006 bekerja 
dengan baik dengan free software https://ryf.fsf.org/ 
(2) Technoethical https://tehnoetic.com/ 
(3) Minifree (Britania Raya) https://minifree.org/ 
(4) Libiguity https://www.libiguity.com/ 
(5) Vikings Store https://store.vikings.net/en/ 


Pelajaran 8 — Spesifikasi Komputer Saya 


16 


Laporan Kelas GNU/Linux 


Kursus Komputer Teknoplasma 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Spesifikasi computer saya 

Sistem Operasi : Windows 10 Home 
Processor 
Graphic 
RAM : 8GB 
HDD : 240 GB SSD 


Spesifikasi computer saya 
Sistem Operasi : Kubuntu 22.04 LTS 


AMD 3020e with Radeon | Nama Kode : Jamny Jellyfish 


Desktop Environment : KDE 

Processor AMD 3020e with Radeon 
Graphic 

RAM : 8GB 

HDD : 240 GB SSD 


17 


Laporan Kelas GNU/Linux 8 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Kesimpulan 


Lakukan analisis dan tulislah kesimpulan berdasarkan pelajaran-pelajaran di atas! 
Contohnya, bayangkan yang saya pelajari pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. 


1. Free Software bukan berarti perangkat lunak gratis, tetapi perangkat lunak merdeka 

2. Banyak sekali Free Software yang dapat digunakan untuk aktifitas sehari-hari tanpa 
harus bergantung kepada proprietary software 

3. Sebelum menggunakan GNU/Linux, lebih baik mengecek dahulu database 
hardware yang kompatibel dengan GNU/Linux, apakah hardware yang anda miliki 
saat ini sesuai/berfungsi dengan baik dengan GNU/Linux? Apakah hardware yang 
akan anda beli nanti dapat berfungsi dengan GNU/Linux? 


18 


Laporan Kelas GNU/Linux : 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Pertanyaan 


Tulislah pertanyaan-pertanyaan Anda di bawah ini dan sampaikan ke pengajar di 
pertemuan berikutnya! 


1. Kesulitan memahami bermacam- macam lisensi pada perangkat lunak bebas (free 
software) dan perangkat lunak terbuka (open source) 


19 


Laporan Kelas GNU/Linux 8 
Kursus Komputer Teknoplasma SA. P 


https://t.me/teknoplasma | kursusteknoplasma.wordpress.com 


Sumber Referensi 


Tulislah sumber-sumber rujukan atau daftar pustaka yang diberikan oleh pengajar! 


1. Contoh, definisi free software https:/www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html. 


20 


